“BIOKIMIA 


ENZIM DAN METABOLISME 
KARBOHIDRAT 


Untuk Mahasiswa MIPA dan Kesehatan 


M.Nurkhozin 
Sri Mulyanti 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Enzim dan Metabolisme 
Karbohidrat 


M. Nurkhozin 
Sri Mulyanti 


Penerbit ANDI Yogyakarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BIOKIMIA — Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 
Oleh: M. Nurkhozin & Sri Mulyanti 


Hak Cipta O 2017 pada Penulis 


Editor : Th. Arie Prabawati 
Setting : Heru JP 

Desain Cover: Priyo Wicaksono 
Korektor : A. Ria P.U 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam 
bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, 
merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 
55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 
55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Nurkhozin, M. 
BIOKIMIA — Enzim dan Metabolisme Karbohidrat / 
M. Nurkhozin & Sri Mulyanti,: 
— Ed.I. — Yogyakarta: ANDI, 
21 20 19 18 17 
viii - 360 him.: 16 x 23 Cm. 
5 4 3 2 1 
ISBN: 978 — 979 — 29 — 6652-7 
IL. Judul 


1. Enzymes/Biochemistry 


E-ISBN: 978-979-29-8449-1 DDC'23 : 572.7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRAKATA 


Biokimia adalah suatu disiplin ilmu alam yang mempelajari struktur, fungsi, 
dan metabolisme biomolekul dalam tubuh makhluk hidup. Berdasarkan 
struktur dan fungsinya, semua biomolekul membawa suatu bentuk energi 
yang akan dipergunakan untuk menjaga keteraturan dalam kompleksitas 
struktur biomolekul, melakukan kerja kimia melalui metabolisme sel, kerja 
mekanik di otot dan kerja transport di membran sel, serta sebagian energi 
disimpan dalam bentuk informasi genetika yang dipergunakan untuk 
rangkaian mekanisme berketurunan makhluk hidup. 


Semua kebutuhan energi tersebut sebagian besar dipasok oleh 
metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat dibagi menjadi dua 
yaitu anabolisme dan katabolisme. Rangkaian reaksi baik dalam anabolisme 
dan katabolisme membutuhkan suatu katalis yang bekerja sangat spesifik, 
amat efisien, saling berkoordinasi satu sama lain dengan sangat baik, dan 
dapat mengatur produksinya sendiri sesuai keadaan fisiologis tubuh. Satu- 
satunya katalis yang memenuhi semua kriteria tersebut adalah enzim. 
Melalui struktur dan fungsi, mekanisme katalitik, dan pengontrolan enzim: 
Tuhan hendak mengajarkan kepada manusia bahwa seseorang yang 
hidup mestinya dapat menjadi katalis yang baik dan bermanfaat dengan 
meningkatkan laju kesuksesan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi 
manusia dan makhluk hidup lain. 


Akhirnya penulis menyadari setiap usaha dari seseorang pastilah jauh dari 
kesempurnaan dan masih penuh kekurangan di sana-sini. Untuk itu kepada 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


para pembaca yang baik hati dan mempunyai hati yang selamat, sangat 
diharapkan saran dan kritik, bahkan dapat melanjutkan tipe penulisan 
seperti ini dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi. 


Terima kasih kepada Bapak J.H. Gondowijoyo, Bapak Edi S.Mulyanta, 
Ibu Dyna Novitasari, Tim Editor, dan seluruh karyawan penerbit Andi di 
Yogyakarta yang bekerja dengan sangat profesional, humanis, dan sarat 
nilai-nilai kekeluargaan sehingga Seri Buku Biokimia ini dapat diterbitkan 
dan dinikmati pembaca. 


Terima kasih. Selamat untuk terus membaca, belajar, dan berteman 
dengan buku. Karena buku selalu mengiringi setiap periode kehidupan 
dan menjadi penentu nasib akhir manusia. Yogyakarta, Mei 2017 


Penulis 


. 
IV Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


PRAKATA an en dmna he nana Manna an Bni an ende Gan iii 
DAFTAR ISI ba keta ten bad Ben mb nasa Si unhha Be kanan nan V 
BAB 1 KOENZIM DAN ENZIM ke ooeceeneoncenerneenneeneenn nenen 1 
Vitamin dan KOENZiM “eoooocoococcocoWoWoWcomm menanam 2 
Kineti ka. KIMI akan en bahan enam AN 23 
Kineti ka ENZIM bon bana mu unuk 18 
Ini bitor ENZIM entin nee anang ns um an naik 60 
Mekanisme Katalitik ENZIM...........o.oooooooocoooooooooo 72 
Pengaturan ENZIM widodo dinanti aneunaamnnemamanundanana 96 
Latif aniSOal onani ant denah ana aw aan Bea una 117 
BAB:.2 “GLIKOLISIS.y 2 hai enea nan mannannaae ma anna 121 
Karakteristik GlikoliSiS ........o.ooococooococowoooooooe 122 
ATP sebagai Sumber ENEIGI .....oo..ooo.oooooo oo 125 
Reaksi Kimia dalam GlikoliSIS ............oooooooocooo 127 
Pengaturan GliKOliSi Soko eve lama maan 149 
Latihan SO ena Sea nan Ba bhn an Kal Onani 187 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 3 SIKLUS ASAM SITRAT “e.oooooccooooooooooooocooooooo mna 189 
Pembentukan Asetil-KOA ...o.ooooooooocoocoocooWoooWoWoooomoa 190 
SiKlUS AA Sitiratinrsnirsanienn intan mna nam Namamu nana 196 
Pengaturan Siklus Asam Sitfat........oo..oooooooooooooooooWoWo 214 
Siklus Asam Sitrat: Lintas Amfibolik ........o..oo.ooooooooooo 217 
Siklus GIIO KSilat.cisridss0n tin ern en etnis maa nek aman 220 
(ati han SOal. Keane mala an amenuaahak seakan aandaa 225 
BAB 4 TRANSFER ELEKTRON DAN FOSFORILASI OKSIDATIF .............. 227 
MitokOndria sense sunan musa 228 
Transport EIEKtION ......ooo.oooooooooooooooooWoo.WoWooWo.womenenannnaan 232 
Molekul Pembawa ElektroOn......o..o..o.ooo.ooo.oooocoooooooo 248 
Fosforilasi Oksidatif ............o..oooooooooooocooooooooooooo 261 
Pengaturan Fosforilasi Oksidatif...............oo.oooooooooooooooooo. 273 
Oksigen sebagai Substrat...............o.oooooooooooooooo.ooooooooo 275 
ati han Oa Anni nama sananaannnsgaumeaknansa 283 
BAB 5 JALUR PENTOSA FOSFAT...oooooooooooooocooocooooooooooooo 285 
Jalur Pentosa Fosfat...........ooooocooocooocooooooooooocooe 286 
Pengaturan Jalur Pentosa Fosfat .............o...oo.oooooooooocooooo 293 
Penyakit Anemia Hemolitik .........o..cooocoooooooooooo.oomo 301 
Tati han SOal Kewanitaan amanah kememaa Na 305 
BAB 6 GLUKONEOGENESIS ....oooooooooooooooooooooooooommenunnannaana 307 
Sumber GlukoneogenESIS es ooltineres kon eamarts sahara 308 
Reaksi Kimia dalam GlukoneogeneSis..............oo.oooooooo.ooo.o 316 
Pengaturan GlukoneogenesSis............oo..ooooooooooo.oooooooooooo 328 
Biosintesis Turunan Sakarida........o..oo.oooooooooooooooooooooo 332 
ratihan Soal sn eU en Me IA 354 
DAFTAR PUSTAKA ..onrer0nvennoone ren nenen tone nennnnnnnn anna 357 
TENTANG PENULIS Heo mon abnad asam anna anakan 359 
vi Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Asp102 


Giy216 


Asp189 


Sumber: Enzymes — A Introduction to Structure, Mechanism, and Data Analysis, Co- 
peland 

Konsep Kunci: Koe MM Alo TK (Koenzim, Michaelis-Menten, Alosterik, 

Triad Katalitik) 

Semua tipe kehidupan memerlukan reaksi kimia untuk menyimpan atau 

menggunakan energi. Reaksi kimia tersebut selalu membutuhkan katalis 

untuk mempercepat laju reaksi. Karena makhluk hidup membutuhkan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


energi dengan laju sangat cepat dan terkoordinasi satu sama lain dengan 
baik, maka metabolisme biomolekul memerlukan suatu katalis yang 
bekerja dengan efisien, saling terkoordinasi satu sama lain, dan dapat 
dikontrol produksinya sesuai keadaan fisiologis tubuh. Katalis yang dapat 
memenuhi semua kriteria tersebut hanyalah enzim. Apakah kalian telah 
mengetahui tentang enzim? Bagaimana mekanisme katalis dan mekanisme 
pengaturan suatu enzim? Kalian akan menemukan jawabannya dengan 
mempelajari bab ini. 


Koenzim merupakan suatu bagian non-protein berupa molekul organik 
yang penting bagi aktivitas suatu enzim. Koenzim dapat terlibat dalam 
proses katalitik suatu enzim atau hanya sebagai pembawa sementara 
beberapa gugus fungsional tertentu yang diturunkan dari substrat. 
Koenzim biasanya diturunkan dari suatu vitamin, yakni zat gizi organik 
yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada makanan manusia. 


Vitamin dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya menjadi dua 
kelas, yaitu pertama, vitamin yang dapat larut dalam air antara lain RT- 
BiNi PaPi FoC B,, yakni Riboflavin (vitamin B,), Tiamin (vitamin B,), Biotin, 
Niasin, asam Pantotenat, Piridoksin (vitamin B,), asam Folat, vitamin C 
(asam askorbat), dan vitamin B,,. Kedua, vitamin yang dapat larut dalam 
lemak, yaitu ADEK, yakni vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. 


1. Riboflavin (vitamin B,) 


Riboflavin berwarna kuning pekat akibat adanya sistem cincin 
isoaloksasin yang kompleks. Riboflavin sebagai prekursor dua 
koenzim yang bercirikan -N-C-C-N- sebagai pembawa sementara 2 
atom hidrogen, yaitu flavin mononukleotida (FMN) dan flavin adenin 
dinukleotida (FAD) yang memiliki struktur sebagai berikut: 


2 Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Oo ke) 
"mo Homo 
sn an aa Oi Oi Oi 
Ma Ta ak La Ma "gi 
H H 
Na h. 
|. Ir 
CH» CH» 
| | 
o——a o—i— 
- 9 NH, 
flavin mononukleotida (FMN) | | 
0—P—0 Fa 
LN 
ON 
L, ata ii 
ke) 
H H 
OH OH 


flavin adenin dinukleotida (FAD) 

Gambar 1.1 Struktur Dua Koenzim Flavin Nukleotida 
Salah satu contoh reaksi yang membutuhkan koenzim flavin 
nukleotida adalah reaksi pengubahan suksinat menjadi fumarat 
melalui pemindahan sementara dua atom hidrogen kepada koenzim 


FAD yang dikatalisis oleh enzim golongan flavin dehidrogenase, yakni 
suksinat dehidrogenase sebagaimana terlihat pada reaksi berikut. 


Koenzim dan Enzim 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


H H-C H 
H3C Cc N Cc 3 te: Cc 
Cc Cc Cc co .c Cc Cc co 
H3C Cc N N H3C Cc N 
TN H | H | coo: 
CH suksinat CH H 
he 2 dehidrogenase : 5 1 
A- 
(HCOH)3 (HCOH)3 
Ta 1, 
' CH» CH» | 
Sona | | Coo 
suksina | o fumarat 
AA o—P—0 
i NH» 2 NH» 
0—P—0 | o—P—0 LN 
—X — 
N—c | N—c | 
CK ON NE SN 
(ore na HE em 
CH N CH» N 
ke) Oo 
H H H H 
OH OH OH OH 
flavin adenin dinukleotida (FAD) flavin adenin dinukleotida (FADH,) 
(keadaan oksidasi) (keadaan reduksi) 


Gambar 1.2 Reaksi Dehidrogenasi Suksinat menjadi Fumarat 


2. Tiamin (vitamin B,) 
Tiamin penting untuk menyembuhkan penyakit beri-beri, yakni 
penyakit yang ditandai dengan tidak terkendalinya syarat, kehilangan 
berat, dan paralisis. Tiamin mengandung dua sistem cincin, yaitu cincin 
pirimidin dan cincin tiazol dengan ciri struktur CNC(2-)CNCS(C-C) 
enol. Tiamin merupakan prekursor koenzim tiamin pirofosfat yang 
berperan dalam pemindahan gugus aldehida yang terikat secara 
kovalen di cincin tiazol dari substrat yang bercirikan gugus (-SCH) 
menjadi molekul transisi yang bercirikan gugus (-SCHOOL, yakni -SC 
enol) yang disebut a-hidroksietiltiamin pirofosfat, lalu gugus aldehida 
yang terikat dilepaskan sebagai senyawa aldehida bebas. Salah satu 


4 Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


reaksi yang membutuhkan koenzim tiamin pirofosfat adalah reaksi 
pengubahan piruvat menjadi asetaldehida yang dikatalisis oleh enzim 
piruvat dekarboksilase sebagaimana terlihat dalam persamaan berikut. 


H3C —€ — COO' 4 H,0 «4 


CH 
piruvat | 
H3C tiamin pirofosfat CH3 


piruvat dekarboksilase 


H 
H3c—C—OH 


a-hidroksietiltiamin pirofosfat 


| piruvat dekarboksilase 


NH» | 

/A 
H3c—C—H 4 g—ewk imo —oi—o 
sena ldehtdi L/ ind si 


H3C tiamin pirofosfat — CH3 


Gambar 1.3 Reaksi Dekarboksilasi Piruvat menjadi Asetaldehida 


3. Biotin 


Biotin merupakan vitamin yang berfungsi sebagai suatu faktor 
pertumbuhan yang banyak terkandung dalam putih telur. Biotin 
merupakan prekurosor suatu koenzim yang disebut biositin. Koenzim 
biositin terikat pada suatu enzim golongan karboksilase melalui 
ikatan amida dengan gugus z-amino dari residu lisin spesifik pada sisi 
aktif enzim. Koenzim biositin berperan sebagai pembawa sementara 
gugus karboksil, -COO”, pada gugus reaktif bercirikan (-NH-) dalam 


Koenzim dan Enzim 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


reaksi karboksilasi enzimatik yang memerlukan ATP. Salah satu contoh 
reaksi yang memerlukan koenzim biositin adalah reaksi karboksilasi 
piruvat menghasilkan oksaloasetat yang dikatalisis oleh enzim piruvat 
karboksilase sebagaimana terlihat dalam persamaan berikut. 


CH3 ke) 
ATP # HCO3' # | en 2 | 
C0: N 13 
| TEA 
COO: CH 
piruvat biositin 
(CH2)a 
NH 
co 
(CH2)a 
H 
Na 
Sa 
Hoc — G—N 
piruvat dekarboksilase | | 
H 
te) 
ADP # Pit | 
H 
N Cc 
TEA 
CH 
biositin | 
Ni 
Th 
- 


2 P. 0 
AS ——N 
piruvat samsat | 
COO- 
ed 
TI 
co 
COO- 


oksaloasetat 


Gambar 1.4 Reaksi Karboksilasi Piruvat menjadi Oksaloasetat 


Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4. Niasin 


Niasin adalah vitamin yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakit 
pellagra, yakni penyakit kulit kasar. Niasin dapat memiliki bentuk 
amida yang disebut nikotinamida yang dihasilkan dari substitusi gugus 
hidroksil, -OH dalam gugus karboksil oleh gugus amida, -NH.. 


Oo 


Oo 
£ Po. -.5. ma 


N 
masin nikotinamida 
Gambar 1.5 Struktur Niasin dan Nikotinamida 


Nikotinamida adalah gugus aktif dari dua koenzim yang saling 
berhubungan yaitu Nikotinamida Adenin Dinukleotida (NAD) 
dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat (NADP). Komponen 
nikotinamida dari kedua koenzim tersebut berfungsi sebagai pembawa 
sementara ion hidrida, H-, yang dipindahkan dari substrat melalui 
katalisis enzim golongan dehidrogenase. Salah satu contoh reaksi yang 
membutuhkan koenzim Nikotinamida Adenin Dinukleotida (NAD) 
adalah reaksi dehidrogenasi dari L-malat menggunakan koenzim 
dalam keadaan teroksidasi, NAD" untuk menghasilkan oksaloasetat 
dan koenzim dalam keadaan tereduksi, NADH. Reaksi tersebut 
dikatalisis oleh enzim L-malat dehidrogenase sebagaimana terlihat 
dalam persamaan berikut. 


Koenzim dan Enzim 7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


OH OH 
NAD ' (teroksidasi) 


L-malat dehidrogenase 


a 
O 
9 


| 
: IT : NH» 


COo | HOH Ki "1 
ksaloasetat fi 
OkKsaloast€ta o | O ( | N 
O— CH, Bi 
| N 


OH OH 
NADH (tereduksi) 


Gambar 1.6 Reaksi Dehidrogenasi L-Malat menjadi Oksaloasetat 


8 


Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5. Asam pantotenat 


Asam pantotenat ditemukan pada semua jaringan mikroorganisme, 
hewan, dan tumbuhan. Asam pantotenat merupakan salah satu 
komponen koenzim A. Koenzim A berperan dalam beberapa reaksi 
enzimatik untuk membawa sementara gugus asil, termasuk gugus asetil. 
Koenzim A mempunyai komponen lain berupa B-merkarptoetilamina 
yang mengandung gugus tiol, -SH, yang reaktif sebagai tempat 
terikatnya gugus asil melalui ikatan kovalen tioester, R-SH, selama 
reaksi pemindahan gugus asil. 

Salah satu reaksi yang membutuhkan koenzim A sebagai pembawa 
sementara gugus asil adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif piruvat 
menghasilkan asetil-KoA yang dikatalisis oleh enzim kompleks 
dehidrogenase piruvat sebagaimana terlihat dalam persamaan reaksi 
berikut. 


H3C —C —COO' 4 H,O “NAD” 4 


. ke) 
piruvat 


Koenzim-A 
kompleks dehidrogenase va 


HCO3 # NADH #4 


Asetil Koenzim-A 


Gambar 1.7 Reaksi Dekarboksilasi Oksidatif Piruvat menjadi Asetil-KOA 


Koenzim dan Enzim 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Piridoksin (vitamin B,) 

Piridoksin merupakan vitamin B, yang mempunyai dua koenzim 
yang saling berhubungan, yaitu piridoksal fosfat dan piridoksamin 
fosfat. Piridoksal fosfat berfungsi sebagai gugus prostetik pada 
sejumlah enzim yang mengkatalisis reaksi asam amino, seperti reaksi 
transaminasi, yakni reaksi pemindahan dapat balik gugus amino dari 
suatu asam a-amino ke atom a-karbon pada asam a-keto. Piridoksal 
fosfat berperan untuk menerima gugus amino dari asam a-amino 
sehingga berubah menjadi piridoksamin fosfat. Piridoksamin fosfat 
selanjutnya memindahkan gugus amino tersebut ke asam a-keto. 
Salah satu contoh reaksi yang membutuhkan koenzim piridoksal 
fosfat dan piridoksamin fosfat adalah reaksi transaminasi dari asam 
glutamat ke asam aspartat yang dikatalisis oleh enzim transaminase 
sebagaimana terlihat dalam persamaan berikut. 


coo HC —0 
| Ti 
HO 
CH Hp 
“EP C—O —P —0 
HC —NH3” 
PP O 
N 
COO: H3C 1 
asam glutamat piridoksal fosfat 
transaminase 
sa: H»C —NH» 
| | 
HO 
CH Hp 
1 2 NN C—O—P— 
259 & | 
| p.- O 
COO” H3C bi 


piridoksamin fosfat 
asam a-ketoglutarat 


10 Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


transaminase 


coo H»C 2 NH2 
| il 
HO 
CH» H2 | 
| TN. C O—P—DO 
c—0 - | 
# " 
e N 
COO H3C piridoksamin fosfat 
oksaloasetat 
transaminase 
Can: HC —o0 
| If 
HO 
CH H2 | 
2 Tn c—0—P—D 
HC —NH3" t 
p- 
COO: H3C N 


piridoksal fosfat 
asam aspartat 


Gambar 1.8 Reaksi Transaminasi Asam Glutamat menjadi Asam Aspartat 


7. Asam Folat 


Asam folat secara khas terdapat dalam daun bayam di mana defisiensi 
asam folat dapat menyebabkan anemia karena sel eritrosit yang 
kurang matang. Asam folat mengandung tiga komponen, yaitu asam 
glutamat, asam p-aminobenzoat, dan senyawa turunan pteridin, 
yakni suatu senyawa heterosiklik dengan cincin yang berdifusi. Asam 
folat merupakan prekurosor koenzim asam tetrahirofolat (FH,) yang 
dihasilkan dari reduksi asam folat secara enzimatik di dalam jaringan 
tertentu. Asam tetrahidrofolat (FH,) berfungsi sebagai pembawa 
sementara gugus lI-karbon pada sejumlah reaksi enzimatik yang 
kompleks. Gugus 1-karbon yang dapat dipindahkan oleh koenzim FH, 
meliputi: 


Koenzim dan Enzim 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


H» 


CH3 Cc: —— — ——CH 
metil metilen metenil | | | | 
: NH 
formil formimino 


Salah satu contoh reaksi yang memerlukan asam tetrahidrofolat (FH,) 
sebagai pembawa sementara gugus l-karbon adalah reaksi metilasi 
deoksiuridilat menjadi deoksitimidilat sebagai salah satu komponen 
DNA yang dikatalisis oleh enzim dehidrofolat reduktase sebagaimana 
terlihat dalam persamaan berikut. 


OH H 
yo — 
HH H H H2. Hp 
Ji YAA N P, Cc —N—E—C—C—C00 
H 
HoN—€ Cu“ CH COO 
2 NON 
N | asam tetrahidrofolat (FH4) 
H 4 


H» 


gugus metilen 


deoksiuridilat 


12 Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dehidrofolat sa 


OH H 
VA AI 
NE HH) CN 3 —coo 
Bi NI ph 0 COO: 
N | asam dihidrofolat (FH-) 
H 4 
le) 


OH H 
deoksitimidilat 


Gambar 1.9 Reaksi Metilasi Deoksiuridilat menjadi Deoksitimidilat 


8. Vitamin C (asam askorbat) 


Vitamin C yang terdapat dalam jeruk sangat dikenal untuk mencegah 
sariawan. Pada kenyataannya semua hewan dan tumbuhan dapat 
mensintesa vitamin C dari glukosa. Vitamin C atau asam askorbat 
bersifat tidak stabil, mudah terurai, dan memiliki konfigurasi absolut 
L-. Asam askorbat berperan sebagai koenzim dalam reaksi hidroksilasi 
enzimatik residu prolin menghasilkan residu 4-hidroksiprolin 
yang digunakan sebagai penstabil heliks kolagen melalui tolakan 
elektrostatik antar cincin pirolidin di rantai heliks kolagen yang sama 
dan melalui ikatan hidrogen antar heliks kolagen. 


Asam amino hidroksiprolin merupakan asam amino turunan prolin 
yang dikatalisis oleh suatu enzim prolil hidroksilase yang kerjanya 
membutuhkan vitamin C atau asam askorbat. Oleh sebab itu, kekurangan 
vitamin C dapat menyebabkan pelemahan struktur superheliks serupa 


Koenzim dan Enzim 13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kabel dalam kolagen akibat berkurangnya sumbangsih ikatan hidrogen 
dari gugus hidroksil, -OH dari residu hidroksiprolin, di mana gejalanya 
akan tampak dalam kulit yang mudah terluka, pembuluh darah mudah 
pecah, penyembuhan luka yang lemah dan kematian. 


Oo 0—cC o 
Naa HO——C O | 
| | TNI 
HO—C 
——— 
Sekat | (prolil hidroksilase Ph 
TN | 0G HN 
CH» 
Ge NN .cHu—oH 
H Cc 
Best sa : 
asam L-askorbat 4-hidroksiprolin 


Gambar 1.10 Reaksi Hidroksilasi Prolin menjadi 4-Hidroksiprolin 


Struktur heliks lain dapat terdiri dari tiga untai heliks seperti dalam 
protein kolagen. Kolagen merupakan protein paling berlimpah yang 
biasanya menyusun kulit, urat, tendon, tulang rawan, dan tulang. 
Kolagen tersusun atas tiga heliks, di mana setiap heliks hanya 
mengandung tiga residu per putaran dan berpilin memutar ke kiri. 
Perbedaan heliks dalam kolagen dengan heliks lain yang umum 
seperti a-heliks tersebut disebabkan dalam heliks kolagen residu yang 
tidak biasa, yakni terdapat tiga residu Glisin-Prolin-Hidroksiprolin yang 
ditemukan dalam jumlah signifikan. 


Residu glisin ditemukan dalam setiap tiga residu asam amino dalam 
sekuen heliks kolagen. Hal ini disebabkan hanya residu glisin yang 
berukuran paling kecil yang dapat menempati posisi internal yang 
sangat sempit dalam protein kolagen. Lebih dari itu, pentingnya residu 
glisin dalam setiap tiga residu asam amino dalam kolagen adalah 
berdasarkan fakta bahwa penggantian residu glisin akibat mutasi 
gen yang mengkode glisin akan memengaruhi proses folding protein 
kolagen yang tidak berhasil, di mana akan menyebabkan berbagai 
penyakit seperti kebutaan mata, kerapuhan tulang, dan kematian sel. 


14 Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Residu prolin dan hidroksiprolin yang ditemukan dalam jumlah 
signifikan pada heliks kolagen berfungsi untuk menstabilkan masing- 
masing heliks melalui gaya tolak-menolak antar cincin pirolidin dari 
residu prolin dan residu hidroksiprolin. 


Hoc — CH» tolakan cincin pirolidin 
H 4 x OH 


Ng 
an oki | Hoc —CH 
H NAS H / 

| Cc Cc N CH 

! Sae Dn Se NE TA PP 

(ee SS 
Ae H O N—CH Oo 
H2 Si Hoc | 
PNG — H2 
H2 


Gambar 1.11 Tiga Residu G-P-Hyp Berulang dalam Heliks Kolagen 


Tolakan sterik dari cincin pirolidin yang menstabilkan masing- 
masing heliks ini diimbangi dengan proses berpilin antar ketiga 
heliks membentuk suatu struktur superheliks mirip kabel. Struktur 
superheliks tersebut distabilkan oleh ikatan hidrogen antar untai heliks 
melalui gugus amino ikatan peptida, -NH dari residu glisin dalam satu 
untai heliks dengan gugus karbonil ikatan peptida, -C-O dalam untai 
yang lain dan antar gugus hidroksil, -OH dari residu hidroksiprolin 
dalam satu untai heliks dengan gugus karbonil ikatan peptida, -C-O 
dalam untai yang lain. Struktur superheliks kolagen berpilin memutar 
ke kanan berbeda dengan masing-masing untai heliks ketika terpisah 
yang berputar ke kiri. 


Vitamin B,, 


Vitamin B,, merupakan vitamin yang mempunyai struktur paling 
kompleks dan berguna untuk menyembuhkan penyakit anemia 
pernisiosa, yaitu penyakit anemia yang kompleks dan bersifat fatal. 
Vitamin B,, memiliki komponen berupa suatu molekul organik yang 
kompleks, atom pusat kobalt, Co, dan gugus siano, CN-. Oleh sebab itu, 
Vitamin B,, sering disebut juga sianokobalamin. Vitamin B,, merupakan 
prekursor koenzim 5'-deoksiadenosilkobalamin yang dihasilkan melalui 
penggantian gugus siano, CN, oleh gugus 5'-deoksiadenosil. Koenzim 


Koenzim dan Enzim 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5'-deoksiadenosilkobalamin berperan sebagai suatu pemindah atom 
hidrogen dari satu atom karbon ke atom karbon berikutnya sebagai 
pengganti gugus alkil, hidroksil, karboksil, atau gugus amino. 


Salah satu contoh reaksi yang memerlukan  koenzim 
5'-deoksiadenosilkobalamin sebagai suatu pemindah atom hidrogen 
dari satu atom karbon ke atom karbon berikutnya sebagai pengganti 
gugus alkil, hidroksil, karboksil, atau gugus amino adalah reaksi 
pengubahan asam glutamat menjadi asam PB-metilaspartat yang 
dikatalisis oleh enzim metilaspartat mutase sebagaimana terlihat 
dalam persamaan reaksi berikut. 


H»NOCH»C 


H»CH,COCHN 


| Cu, CH»CH,CONH) 
CHp / 
H3C 1) N$ 1 
3 Si ni 1 
NX 
te Oo OH CH, 
CH,OH 1 


sianokobalamin 
4 


16 Biokimia: Enzim dan Metabolisme Karbohidrat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


